:.11.01.15 


LEMAH 
LEMBUT 


“Maka berbicaralah Zofar, orang Naama” (Ayub 11:1). 
Zofar orang Naama, mungkin adalah orang Yahudi 
yang tinggal di sebelah Timur Yordan. Nama “Zofar” 
artinya adalah “Burung Pipit/gereja”. Dia selalu 
berbicara setelah Elifas dan Bildad berbicara. 
Perkataan Zofar, terasa kasar, blak-blakan dibanding 
kedua temannya, secara dogmatis juga terlihat lebih 
dangkal, perkataannya hanya menjadi ungkapan 
emosi. 

Terlihat sekali bahwa Zofar jengkel dan marah kepada 
atas sikap dan jawaban Ayub. 

Di pemandangannya Ayub adalah orang “fasik 
yang munafik”, karena dia mempertahankan pendapat 
kalau dirinya tidak berdosa/bersalah kepada Tuhan, 
dan kesengsaraan yang dialaminya adalah karena 
Tuhan bertindak semena-mena kepadanya. Karenanya 
Zofar menunjukkan kemarahan dalam kata-katanya, 
dalam menanggapi sikap Ayub. 


Zofar 

Zofar adalah 
gambaran dari seorang 
yang emosional dan tidak 
sabaran. Karena didasarkan 
kemarahan, maka perkataan 
yang keluar cenderung 
hanya bersifat menyerang 
dan bukan bermaksud 
menyadarkan, sekalipun ada 
muatan untuk memanggil 
Ayub bertobat. 

Alkitab mengatakan 
“Jangan menjadi marah 
karena orang yang berbuat 
jahat, jangan iri kepada orang 
fasik.” (Amsal 24:19). 

Dalam hubungan 
dengan masalah Ayub, 
seandainya Ayub memang 
berdosa dan mempraktekkan 
kehidupan yang munafik, 
maka untuk menyadarkannya, 
tidak bisa dengan cara 
Zofar, kemarahannya justru 
menyakiti Ayub. 

“Jawaban yang 
lemah lembut meredakan 
kegeraman, tetapi perkataan 
yang pedas membangkitkan 
marah.” (Amsal 15:1). 

Rasul Paulus memberikan 
nasehat “Saudara- 

saudara, kalaupun seorang 
kedapatan melakukan suatu 
pelanggaran, maka kamu 
yang rohani, harus memimpin 
orang itu ke jalan yang benar 
dalam roh lemah lembut, 
sambil menjaga dirimu 
sendiri, supaya kamu juga 
jangan kena pencobaan.” 
(Galatia 6:1). 

Karena kemarahan 
akan melukai hati, dan bukan 
menyembuhkan luka hati. 
Ada orang yang berkata, kalau 
tidak dimarahi, kapan orang 
berdosa sadar akan dosanya? 
Kalau kita lemah lembut, 


maka kita akan diremehkan. 
Benarkah demikian? 


Lemah lembut 

Lemah lembut berbeda 
dengan lemah gemulai. “Lemah 
gemulai”, menunjukkan 
kelemahan, tapi “lemah 
lembut” tidak identik dengan 
kelemahan, justru lemah lembut 
adalah perwujudan kasih dalam 
ketegasan. 

Seorang yang lemah 
lembut, tidak akan kehilangan 
jati dirinya sebagai seorang 
pria (kalau dia pria), yang 
terlihat dari orang yang lemah 
lembut adalah: perkataannya 
tidak bersifat dan bertujuan 
untuk menyerang, sehingga 
kebenaran yang pahitpun dapat 
disampaikan tanpa menyerang, 
karena kelemahlembutan adalah 
perwujudan dari hati yang 
mengasihi. 

“Dan dengan lemah 
lembut dapat menuntun orang 
yang suka melawan, sebab 
mungkin Tuhan memberikan 
kesempatan kepada mereka 
untuk bertobat dan memimpin 
mereka sehingga mereka 
mengenal kebenaran: (II 
Timotius 2:25) 

Yesus adalah contoh 
dari orang yang lemah lembut. 
“Marilah kepada-Ku, semua yang 
letih lesu dan berbeban berat, 
Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu. Pikullah kuk yang 
Kupasang dan belajarlah pada- 
Ku, karena Aku lemah lembut 
dan rendah hati dan jiwamu 
akan mendapat ketenangan.” 
(Matius 11:28-29). Apakah 
saudara terbeban untuk menjadi 
agen perubahan? Milikilah roh 
yang lemah lembut dan jadilah 
lemah lembut! (Pdt. Samuel 
Handoko) 


“Dan dengan 
lemah lembut 
dapat menuntun 
orang yang suka 
melawan, sebab 
mungkin Tuhan 
memberikan 
kesempatan 
kepada mereka 
untuk bertobat 
dan memimpin 
mereka sehingga 
mereka mengenal 
kebenaran." 

(II Timotius 2:25) 


etika kehidupan mendesak 

kita pada kemustahilan, 

sementara musuh makin 
mendekat dari segala arah, 
pilihannya hanya percaya pada 
Tuhan atau mati! 

Saat Tuhan membawa 
Israel keluar dari Mesir, langkah 
terakhir untuk terbebas dari 
kejaran tentara Mesir adalah 
mereka harus menyeberangi laut 
Merah yang dibelah oleh Tuhan. 
Ini bukan perkara mudah. Air 
laut terbelah bukanlah peristiwa 
natural yang dapat dijumpai sehari- 
hari. Tetapi keadaan “memaksa” 
mereka melangkah. Tak ada 
pilihan lain kecuali percaya pada 
Tuhan dan secepatnya berjalan 
melintasi lautan dengan dinding air 
menjulang di kanan kiri mereka. 


Tuhan adalah Bapa yang baik 
yang ingin anak-anakNya senantiasa 
hidup dalam kemenangan dan 
kelimpahan. Tetapi ada waktunya 
Tuhan mengijinkan masalah 
terjadi untuk “memaksa” kita 
agar menjadi pribadi sesuai 
kehendakNya serta menyatakan 
kemuliaanNya. 

Pernahkah Anda mengalami 
suatu kondisi di mana segala 


sesuatu tiba-tiba menjadi 

buntu dan mustahil? Seperti 

tak ada jalan keluar, sedangkan 
tekanan terus datang. Ketakutan 
menyergap membuat semua 
keadaan menjadi bertambah 
buruk. Masih adakah harapan? 

Satu masalah yang berhasil 
dilalui berarti satu anak tangga 
telah ditapaki. 

“Aku melayangkan mataku 
ke gunung-gunung, dari manakah 
akan datang pertolonganku? 
Pertolonganku ialah dari Tuhan, 
yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 121:1-2) 

Saat di sekeliling tak 
ada jalan, di atas selalu ada 
jalan. “Sesungguhnya, Akulah 
TUHAN, Allah segala makhluk: 
adakah sesuatu apa pun yang 
mustahil untuk-Ku?” (Yeremia 
32:27). Tuhan tidak sedang 
bertanya, tetapi menegaskan 
bahwa tak ada satu pun yang 
mustahil bagiNya. 

Setiap kali Tuhan akan 
membawa umatNya pada babak 
baru, mereka selalu dihadapkan 
pada situasi mustahil yang 
membutuhkan tindakan iman. 
Itulah saatnya percaya dan taat 
sepenuhnya pada Tuhan. 


Tetap taat 

Banyak orang terpukau 
dengan perbuatan tangan 
Tuhan, yaitu mujizat dan 
berkat-berkatNya. Tetapi saat 
dihadapkan pada situasi tidak 
nyaman yang menuntut ketaatan 
tanpa kompromi, banyak 
orang mulai meragukan Tuhan. 
Mempertanyakan keputusanNya, 
kasihNya, keadilanNya, bahkan 
kuasaNya. 

Manusia lebih mudah 


percaya jika melihat bukti. Tetapi 
iman sejati adalah percaya 
meski tak melihat. “Bukankah 
Engkau yang mengeringkan laut, 
air samudera raya yang hebat? 
yang membuat laut yang dalam 
menjadi jalan, supaya orang- 
orang yang diselamatkan dapat 
menyeberang?” (Yesaya 51:10) 
Lalu bagaimana jika sudah 
sungguh-sungguh berharap, 
berdoa, dan melakukan segala 
yang bisa kita lakukan untuk 
mentaati Firman Tuhan tapi 
sepertinya tak ada perubahan? 
Keadaan kita tetap terpuruk 
dan Tuhan seakan diam tak 
melakukan apa-apa. Jawabannya 
adalah sama: tetap percaya! 
Percaya bahwa Tuhan 
baik dan mengasihi kita. Percaya 
bahwa Tuhan sanggup dan 
pasti menolong. Percaya bahwa 
Tuhan tak akan mengecewakan 
dan mempermalukan orang 
yang berharap dan menantikan 
Dia. Percaya bahwa Tuhan tak 
akan pernah terlambat. Dan 
sesungguhnya kita memang tak 
punya pilihan lain! Kalau tidak 
percaya kepada Tuhan, kepada 
siapa kita menaruh rasa percaya 
kita? Hanya Tuhanlah jalan 
keluar kita. Beriman dan teruslah 
berharap sampai titik terakhir! 
Janganlah membuat 
sekian banyak waktu yang sudah 
dilalui dalam penantian dan 
pengharapan menjadi sia-sia 


dengan menyerah di tengah jalan. 


Tetaplah percaya dan berharap 
karena siapa tahu hari ini mujizat 
Tuhan dinyatakan! Amin! WP (Sella 
Irene, Jemaat GMS Surabaya) 


Percaya 

bahwa Tuhan 
baik dan 
mengasihi, 
percaya bahwa 
Tuhan sanggup 
dan pasti 
menolong, 
percaya bahwa 
Tuhan tak akan 
mengecewa- 
kan dan 
mempermalukan 
orang yang 
berharap dan 
menantikan 
Dia, percaya 
bahwa Tuhan 
tak akan pernah 
terlambat. 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 


WS @custv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


PERINTISAN 
MS 
SUKABUMI 


Bagi jemaat yang memiliki keluarga, rekan kerja, 
mapun kolega di Sukabumi, yang belum berjemaat 
di gereja lokal mang pun dapat 
Perintisan GMS Satetit Sukabumi di 


PESONA PANGRANGO 
BLOK AG NO. 2, SUKABUMI 


CONTACT PERSON: 
SEKRETARIAT : (0266 )216123 
ARSIH : 08561611930 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


“Strong in 
Knowledge & 
Wisdom 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 / 
www.mstv.tv 
Pdt. Robert 
Tedjasukmana 


dengan 


: Tayangan Ulang 
: Ibadah Minggu II 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

' 20.00, 23.00 / 

: www.mStv.tv 


: “Berkat 3 Generasi” 
: Pk. 02.00, 05.00, 

' 14.00, 17.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Bambang Widjaja 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 

: Pk.10.00/ www.mstv.tv 


SATURDAY: 


| 4PM |17.01.2015 


ma 


@GMS MAINHALL 


Anita cas1o0a1774a CV soovmown aa 


: Mawar Sharon 
: Women 

: Pk.10.00 / 

: GMS main hall 


! Before30 English 
: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


hrd 
YM 18.01.2015 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Mulyadi Budiyanto 


11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS main hall 

: Pdm. Yenny Verodika 


: Pk.19.30/ www.mstv.tv 


' pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00/ 
: www.mstv.tv 


# Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 / 
: GMS main hall 


: Pk. 08.00 & 11.00/ 
: www.mstv.tv 


2 


Bus ke BD! 
ap Sabtu 
30 dari 
5 - Cempaka 


Rp. 20.000,-/orang 
(plus makansiang) 


3 @BDimmanuel 


Sunday Service 
: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 


Pk.15.00/ www.mstv.tv Me 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00 / 

: GMS main hall 


' EagleKidz 
jadwal di hal. 8 


Persembahan 
: Diakonia 
| di setiap ibadah 


| Army of God 
: DAA 
: Pk.13.00/ 
: GMS main hall 


Pk.14.00/ www.mstv.tv 


f Bukit Doo Immanuel 


eb. Youth Pk.10.00 
Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS Sidoarjo 
eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 


eb. AOG Pk. 13.00 
badah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10.00 GMS Malang 
Kebaktian Umum Ill Pk. 16.00 eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 eb Anak! Pk 07.00 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 Keb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 


1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 

1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 eb. Umum 


Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


GMS BD “Immanuel” Prigen 
Pk. 10.00 


.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
(Supertrooper - Voltage) 
English Service GMS Jombang 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 eb. Umum | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 eb. Umum | Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), convention hall Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
(Supertrooper) eb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pelajar eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 
Sabtu Pk. 16.00 Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 
Keb. Profesional Muda 


Sabtu Pk. 19.00 GMS Tulungagung (Revival) 


Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. eb. Umum I & Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum | Pk. 16.00 
GMS Timur (Unity) eb. Anak 1 Pk. 17.45 
Keb. Umum 4 Anak 1 — Pk. 07.30 eb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum & Anak 2 Pk. 10.00 Jl. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
v.. Keb. Umum & Anak 3 Pk. 16.00 Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Ruko Klampis Sguare 


GEREJA blok A no. 22-23, GMS Jember 
Jl. Klampis Jaya Surabaya eb. Umum | Pk. 07.00 
MAWAR SHARON Cp. Melyana (089677931982 / 2 Ha Fa Pro-M 3 . 1 
08883001800 eb. Umum . 16. 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. ) Pan PK 13.00 
E-mail: Info@gms.or.id Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


GMS Selatan (House of Victory) 


TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) " Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

FAX : (62-31) 5322452 & Rungkut Eaglekids | Pk. 07.30 

Persembahan Anda untuk Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 Ego R3 1700 
Jl. Siwalankerto 145 Jl. Trunojoyo 26, Jember. 


Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 


Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 


Cp. Deky (031-70717173) Telp & Fax 0391-425153 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 GMS Yogyakarta 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 badah Umum Pk. 10.00 

BCA Veteran - Surabaya Pa ra ska Re una eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
W @gmschurch IL KEA Sukomanungoal cb. Eaglekidz Pk. 10.30 
@GMSwarta Komplek Pertokoan Satellite Town eb. AOG Pk. 13.00 


Woereja mawar Sharon 


Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Pacific Building It. 3, 
Jl. Laksda Adisucipto 157 


Telp. 031-7319854 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Madiun 
Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum Il Pk.17.00 GMS Magelang (Amanat Agung) 


eb. Umum | Pk. 07.00 


Keb. Umum II Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 
Ibadah Umum | #-Anak I 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum | #-Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak Il Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Hall It. 2 Apotik Budi Sehat, Jl.S. Parman 
( Depan SD Kalam Kudus-Pasar Legi) 
Sekret: dr. Supomo 77,79, 

Telp/ Fax: 0271-723172 


Daniel S. 088801332789 
Iwan Hartono “62817725770 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum I- Anak — Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Mongindisi (Depan Gudang fresh 
Mart) Kompleks Bahu Mall - 

Skrt: Jl. Diponegoro no.121, Teling 
Telp/Fax: 0431 — 863877 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum (It.3) Pk. 10.00 WITA 
Keb. Anak (It.1) Pk. 10.30 WITA 
Hotel “PALM”, Jl. S. Parman 189 

Sekret: Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 
CP: Yuliana (0511) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 

Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 

I. Chairil Anwar 30D-F 

samping harapan baru 

I. Botolempangan) 

Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
Cp: Neltje (082187924935) 


c 


GMS Palembang (Lighthouse) 

Ibadah Umum I - Anak | : Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II : Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 


GMS Pontianak (Glory of God) 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 


GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.00 WIT 
eb. Pelajar Pk. 13.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 


Porto Haria Saparua 
Cp: Christian Loupatty 
(0852 5490 1242 / 0931-21487) 


GMS Masohi (Mlk Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Medan (MY Home) 
eb. PRO-M (Sabtu Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anal Pk. 08.30 
eb. Umum II - Anal Pk. 11.00 
eb. Umum III - Anak Pk. 17.30 
eb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Citraland BL 17, Jl. DI Panjaitan 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


R. Serbaguna “The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Jl. Muso Salim 28 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-7283438 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II 4- Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum #- Anak | pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


TPA BENOWO 


1y ara pemulung bergelut dengan 
b sampah setiap hari dan berharap 
| dapat mengais sedikit rejeki 
darinya. Melihat perjuangan hidup para 
pemulung Yayasan Sentuhan Kasih 
Bangsa (YSKB) tergerak mengadakan 
aksi sosial pengobatan umum dan 
pembagian sembako gratis untuk para 
pemulung di TPA Benowo dengan 
didukung oleh 20 tenaga medis dan 
paramedis serta 70 orang volunteer. 
Para pemulung yang dilayani dalam 
acara ini tercatat 444 orang, mulai pk. 
09.00 — 13.00 WIB. 

Acara yang bertajuk “Sejahtera 
Kotaku” ini, selain untuk berbagi kasih, 
juga untuk mengungkapkan apresiasi 
pada mereka, karena sekalipun harus 
bergelut dengan gunungan sampah 
setiap harinya dengan pendapatan 
minim dan tanpa pelindung apapun, 
namun mereka memperoleh rejekinya 
secara halal, sekaligus membantu 
menjaga kebersihan kota. 

Sejak 2 hari sebelum acara, 
panitia membagikan kupon 
pengobatan dan sembako gratis 
kepada para pemulung, dan kupon 
khusus untuk anak-anak. 

Pada hari H, para mengikuti 
pemeriksaan kesehatan gratis mulai 
dari tensi darah, hingga pemeriksaan 
dokter dan pemberian obat-obatan. Di 
pintu keluar mereka juga menerima 
sembako berisi beras, minyak, gula 
dan indomie. Sedangkan bagi anak- 
anak, diberikan paket berisi alat tulis 
antara lain buku, bolpoin, pensil, 
penghapus dan rautan. 

Suatu hal yang indah dan 
menyentuh adalah saat para dokter, 
paramedis dan volunteer tidak segan 
untuk bersentuhan langsung dengan 
para pemulung yang mereka layani. 
Mereka benar-benar menunjukkan 
kasih Tuhan melalui apa yang mereka 
lakukan. Bahkan mereka selalu 
tersenyum dan memberikan kata- 
kata yang positif untuk memberikan 
semangat kepada para pemulung 
tersebut. Puji Tuhan! (mel) 


ecorang pendoa GMS yang saya anggap 

ibu rohani, memperkenalkan saya 

kepada Tuhan Yesus dan mengajak 
saya beribadah di Gereja Mawar Sharon. 
Komunitas di GMS benar-benar menguatkan 
hati saya apalagi waktu itu saya baru saja 
kehilangan ayah tercinta. 

Namun tidak beberapa lama setelah 
itu, suami saya justru jatuh ke dalam 
pergaulan yang buruk. Dia terikat pada 
obat-obat terlarang dan meninggalkan 
rumah tanpa kami mengetahui tujuannya. 
Saya merasa masa depan saya begitu gelap. 
Saya menangis setiap malam dalam doa. Saya 
berteriak kepada Tuhan “Apa salah saya? 
Kenapa saya harus mengalami semua ini? 
KenapaTuhan?” 

Saya sering tidak bisa tidur dan saya 
selalu menceritakan pergumulan saya 
dengan ibu rohani. Hingga pada suatu hari 
ibu rohani berkata supaya saya berhenti 
menangis dan mulai duduk tenang untuk 
berdoa dan berserah kepada Tuhan. 

Saat itulah saya bersama keluarga 
mengadakan mezbah keluarga setiap hari. 


Bahkan kami naik ke Bukit Doa Imanuel 
untuk berdoa. 

Puji Tuhan! Tuhan menjawab doa 
kami! Suami saya kembali ke rumah. Kami 
mencoba mengajaknya beribadah ke 
gereja dan dia mau, bahkan mertua saya 
juga ikut menemani. 

Minggu demi minggu iman kami 
makin dikuatkan oleh pengajaran firman 
Tuhan yang kami dengar. Iman kami 
semakin bertumbuh yang akhirnya mertua 
dan suami saya minta dibaptis. Puji Tuhan! 

Suami saya sangat mengagumi 
figur Pdt. Jusuf Soetanto sebagai seorang 
gembala yang rendah hati dan sederhana, 
juga Pdt. Philip dengan kotbah-kotbahnya 
yang radikal. 

Kami bersyukur tertanam di GMS. 
Jika saya menoleh ke masa-masa sulit 
itu, sekarang saya mengerti bahwa dalam 
segala hal Tuhan turut bekerja untuk 
mendatangkan kebaikan bagi orang yang 
percaya kepadaNya. MP (Irene AS, Jemaat 
GMS Surabaya) 


MUJIZAT 


BUKU KESEMBUHAN & ALBUM PENYEMBAHAN 


